WikipediA 

Bahasa Tocodede 


Bahasa Tocodede (juga dikenal dengan nama bahasa Tukude, Tokodede, Tokode, dan Tocod) adalah salah 
satu bahasa Timor Leste yang digunakan oleh sekitar 39.000 orang di distrik Liguiga, khususnya di sub- 
distrik Maubara dan Liguiga di sepanjang Sungai Lois. Jumlah penuturnya telah semakin berkurang pada 
tahun-tahun belakangan ini. Bahasa ini termasuk kelompok bahasa Melayu-Polinesa Tengah, dalam 
kelompok bahasa Timor. 

Buku teks penting pertama yang diterbitkan dalam bahasa Tocodede adalah Peneer meselo laa Literatura 
kidia-laa Timor, yang diterjemahkan oleh Joao Paulo T. Esperanga, Fernanda Correia, dan Cesaltina Campos 
dari sebuah artikel karya Joao Paulo T. Esperanga yang berjudul "Um brevi'ssimo olhar sobre a Literatura de 
Timor " ("Tinjauan Singkat atas Sastra Timor"). Versi dalam bahasa Tocodede diterbitkan dalam suplemen 
sastra Varzea de Letras, yang diterbitkan oleh Fakultas Bahasa Portugis dari Universitas Nasional Timor- 
Leste di Dili, edisi Desember 2005. 

Bahasa Tetun dan bahasa Portugis mempunyai status "bahasa resmi" di Timor Leste, dan Bahasa Tocodede 
mempunyai status "bahasa daerah" yang harus dikembangkan oleh Negara seperti juga bahasa daerah yang 
lain, bahasa tocodede ini juga merupakan bahasa khas yang sangat popular di timor leste specifik di distrik 
liguisa yang selalu diguanakan oleh nenek moyang yang bernama Neco Caled Craft santos 


Pranala luar 


■ (Inggris) Tokodede on Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tkd) 

■ Peneer meselo laa Literatura kidia-laa Timor, teks penting pertama yang terbit dalam bahasa 
Tokodede (http://jpesperanca.blogspot.com/2006/02/peneer-meselo-laa-literatura-kidia-laa.htm 

I) 

■ Yohannes 8,1-11 dalam bahasa Tokodede (http://www.freewebs.com/jpesperanca/textoslindo 
s.htm) 

■ Kamus Bahasa Tokodede dietionary on-line (http://web.archive.org/web/20090713084708/htt 
p://us. share.geocities.com/dalen_tokodede/tk-disionariu.htm) 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Tocodede&oldid=14372789" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 02.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






